
disusun oleh: 

ZAKI RAKHMAWAN ABU USAID 












Membumikan Tauhid ke dalam Relung Generasi 
Muda dengan pembelajaran Formal dan Non 
Formal berdasarkan landasan al-Quran dan as- 
Sunnah menurut Pemahaman Generasi Salafus 
Sholih 



Yayasan Kota Magelang Mengaji 

no. Rekening 7135121768 

Bank Syariah Mandiri KCP Magelang 


Telegram: Telegram.me/KotaMagelangMengaii 

f Fanspage: wwwTacebook.com/kaiiansunnahmagelang/ 

f Streaming Live: https://facebook±com/ 
kaiiansunnahmagelang/ 

^ Youtube: https://www.youtube.eom/c/ 

^ y kaiiansunnahmagelang 

® instagram: lnstagram.com/kaiiansunnahmagelang 
© Website: http://kotamagelangmengaii.com/ 


Disusun oleh : 

Ustadz Zaki Rakhmawan Abu Usaid hafizhahulloh 




PENGANTAR PENERBIT 


Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah mencurahkan 
berbagai nikmat kepada hamba-hambaNya. Tak lupa 
semoga sholawat serta salam senantiasa tercurah kepa- 
da baginda Nabi Muhammad S§, keluarganya, para sa- 
habatnya, serta para pengikutnya hingga akhir zaman. 

Buku yang ringkas berjudul "Doa-Doa Shohih dari Al-Qu- 
ran dan As-Sunnah" ini merupakan hasil susunan dari 
berbagai kitab oleh Ustadz Zaki Rakhmawan Abu Usaid 
hafizhahullah. Buku ini berisi beberapa doa penting se- 
bagai tameng yang sejati bagi setiap muslim di dunia 
maupun di akhirat. Terlebih hal ini sangat erat penera- 
pannya di kondisi wabah seperti sekarang ini. 

Semoga buku yang ringkas ini dapat bermanfaat bagi 
penulis khususnya, serta para pembaca dan kaum mus- 
limin umumnya. Dan semoga Allah Azza Wa Jalla menja- 
dikan penulisan buku ini sebagai amal yang ikhlash dan 
diterima di sisiNya. 

Penerbit Yayasan Kota Magelang Mengaji. 

Magelang, 8 Sya'ban 1441 H/2 April 2020 



B 


DOA-DOA SHDHIH DARI Al-Duran dan As-Sunnah 





•J. ■$ 


DAFTAR ISI 


Kata Pengantar Penerbit. 1 

Daftar Isi. 2 

Doa-Doa dari Al-Qur'an. 6 

Doa-Doa dari as-Sunnah. 10 

Doa Pagi dan Sore. 25 

Daftar Pustaka. 41 



DDA-DDA SHDHIH DARI Al-Duran dan As-Sunnah 


a J' 









DOA-DOA SHAHIH DARI AL-QUR-AN & AS-SUNNAH 



A. DOA-DOA DARI AL-QUR'AN 
DOA TAWAKAL KEPADA ALLAH 



"Ya Rabb komi, honyo kepodo Engkouloh komi bert- 
owokoldon honyo kepodo Engkouloh komi bertoubotdon 
honyo kepodo Engkouloh komi kemboli" (QS. Al-Mum- 
tahanah: 4) 

DOA AGAR TERGOLONG ORANG-ORANG YANG 
BERIMAN 





"Yo Robb komi, komi teloh berimon, moko cotatlah 
komi bersomo orong-orang yong menjodi soksi (otos ke- 
benoron al-Qur'an don kenobion Muhammad Shallalla- 
hu'alaihi wassalamj." (QS. Al-Maaidah: 83) 



5 


DOA-DOA SHDHIH DARI Al-Duran dan As-Sunnah 




DOA AGAR HATI DITETAPKAN HIDAYAH 



% ** * 



"Ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hati kami con- 
dong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk ke- 
pada kami, dan karunia-kanlah kepada kami rahmat dari 
sisi Engkau; karena sesungguhnya Engkau-lah Maha Pem- 
beri (karunia)." (QS. Ali 'Imran: 8) 


DOA AGAR DITERIMA AMALAN IBADAH DAN TAUBAT 







C? 




Li i 





"Ya Rabb kami terimalah daripada kami (amalan kami), 
sesungguh-nya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi 
Maha Mengetahui" (QS. Al-Baqarah: 127) 



"... dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah 
Yang Mahapenerima taubat lagi Mahapenyayang ." (QS. 
Al-Baqarah:128) 



DDA-DDA SHDHIH DARI Al-Duran dan As-Sunnah 


6 


ife6u»' 1 




DOA AGAR DITAMBAH ILMU 



"Ya Rabb-ku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengeta- 
huan." (QS. Thaahaa: 114) 





"Ya Allah, berikanlah kemantaatan kepadaku atas apa 
yangtelah Engkau ajarkan kepadaku dan ajarkanlah kepa- 
daku apa yang berman-faat bagiku serta tambahkanlah 
ilmu kepadaku." (HR. At-Tirmidzi no. 3599, Ibnu Majah 
no. 251 dari Shahabat Abu Hurairah radhiallahu-'anhu. 
Shohih, lihat Silsilah Ahaadits Ash-Shohihah 7/429) 


DOA MEMOHON AMPUN BAGI KEDUA ORANG TUA 



uUJ-l 




•J. y&k. ■$ 


" Vfr Rabb kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapak- 
ku dan sekalian orang-orang mu'min pada hari terjadinya 
hisab (hari kiamat). " (QS. Ibrahim: 41) 


DOA AGAR MENDAPATKAN KETURUNAN YANG SHALIH 











cJij 6 ? ^ * 93 


'Yo Rabbku janganlah Engkau membiarkan aku hidup 
seorang diri dan Engkaulah Waris Yang Paling Baik." (QS. 
al-Anbiyaa: 89) 



"Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri 
kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), 
dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang ber- 
tagwa. (QS. Al-Furqaan: 74) 




DDA-DDA SHDHIH DARI Al-Duran dan As-Sunnah 


8 






"Ya Rabbku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak 
yang baik. Sesungguhnya Engkau Mahapendengar do'a". 
(QS. Ali Imran: 38) 

DOA BERLINDUNG DARI ADZAB NERAKA JAHANNAM 



"Ya Rabb kami, jauhkan adzab jahannam dari kami, se- 
sungguhnya adzabnya itu adalah kebinasan yang kekal. 
Sesungguhnya jahannam itu seburuk-buruk tempat men- 
etap dan tempat kediaman." (QS. Al-Furqaan: 65-66) 

B. DOA-DOA DARI AS-SUNNAH 

DOA BERLINDUNG DARI WABAH PENYAKIT 

DOA BERUNDUNG DARIAKHLAQ, HAWA NAFSU PER- 
BUATAN YANG BURUK DAN BERBAGAI PENYAKIT 



"Ya Allah, jauhkanlah aku dari berbagai kemungkaran 
akhlaq, hawa nafsu, amal perbuatan dan segala macam 





penyakit." (HR. At-Tirmidzi no. 3591, Al-Hakim 1/532 dan 
disepakati oleh Imam adz-Dzahaby, Ibnu Hibban no. 2422 
(Mawarid). Lihat Shahih Mawariduz Zham-aan no. 2055 
oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albany) 



"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari 
keburuk-an apa yang telah aku kerjakan dan dari keburu- 
kan apa yang belum aku kerjakan." (HR. Muslim no. 2716, 
Abu Dawud no. 1550) 


DOA MEMOHON PERLINDUNGAN DARI PENYAKIT 
YANG BURUK 





Dari sahabat Anas radhiyallahu'anhu bahwa Nabi shallal- 
lahu 'alaihi wa sallam berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku 
berlindung kepada-Mu dari penyakit belang, gila, lepra, 
dan dari segala penyakit buruk lainnya." (HR. Abu Dawud 


DDA-DDA SHDHIH DARI Al-Duran dan As-Sunnah 







«Mage. 

% i 


no. 1554, Ahmad no. 13004, Ibnu Hibban no. 1017 dishahi- 
hkan Syaikh al-Albani dalam Shahih Sunan Abi Dawud no. 
1390) 

DO'A DZUN NUUN (NABIYUNUS 'Alaihis salam) 


& cJf & &*** cjt aJj H 

^LJUaJl 

Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Surat Al Anbiya 
ayat 87-88 : 


o £ (jS 


^ ^ o < ^ 0 

aj) y Jl OLUiajl J jJlI; 

(AV) JyJllajl j-o cj' Jj cjf 

^ cuulj jUii aiilj aj 

{AA:^LjSIi} 

Artinya : Dan (ingatlah kisah) Zun Nun (Yunus), ketika dia 
pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa 
Kami tidak akan menyulitkannya, maka dia berdoa dalam 




ii 


DOA-DOA SHDHIH DARI Al-Duran dan As-Sunnah 




keadaan yang sangat gelap, "Tidak ada Rabb yang berhak 
diibadahi dengan benarselain Engkau, Mahasuci Engkau. 
Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim ." Maka 
Kami kabulkan (doa)nya dan Kami selamatkan dia dari 
kedukaan. Dan demikianlah Kami menyelamatkan orang- 
orang yang beriman. 

Al-Hafizh Ibnu Katsir rahimahullah (wafat 774 H) menga- 
takan dalam kitab tafsirnya: ketika menjelaskan firman Al- 
lah Ta'ala : 



"Dan demikianlah Kami menyelamatkan orang-orang 
yang beriman." 



Yakni apabila mereka berada dalam kesengsaraan, lalu 
berdoa kepada Kami seraya bertobat, terlebih lagi jika 
mereka mengucapkan doa yang disebutkan dalam ayat ini 
di saat mendapatkan musibah. 





Kemudian beliau rahimahullah menyebutkan hadits dari 
Nabi St: beliau S§ bersabda: 



"Doa itu adalah doa yang diucapkan oleh Dzun Nun (Nabi 
Yunus 'Alaihis salam ) ketika ia berada di dalam perut ikan 
paus, yaitu firman-Nya: 'Tidak ada Rabb yang berhak diiba- 
dahi dengan benarselain Engkau, sesungguhnya aku adalah 
termasuk orang-orang yang zalim' (Al-Anbiya: 87) Sesung- 
guhnya tiada seorang muslim pun berdoa kepada Rabbnya 
dengan menyebut kalimat ini untuk memohon sesuatu, me- 
lainkan Allah akan memperkenankannya." (Shohih, HR. Ah- 
mad no. 1462 dan at-Tirmidzi no. 3505) 

DOA AGAR DIJADIKAN HAMBA YANG SENANTIASA BER- 
SYUKUR 



13 


DOA-DOA SHDHIH DARI Al-Duran dan As-Sunnah 





"Yo Rabbku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nik- 
mat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan ke- 
pada dua orang ibu bapakku dan untuk mengerjakan amal 
saleh yang Engkau ridhai; dan masukkanlah aku dengan 
rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang 
shalih" (QS. an-Naml: 19) 



x ^ 


"Ya Allah, tolonglah aku untuk berdzikir kepada-Mu, ber- 
syukur kepada-Mu serta beribadah dengan baik kepa- 
da-Mu." (HR. Abu Dawud no. 1522, Ahmad no. 22126, 
An-Nasa-i dalam As-Sunan al-Kubro no. 9857, Shohih Abi 
Dawud (Al- Umm) no. 1362 .) 


DOA DIBERIKAN KETETAPAN HATI, KECUKUPAN DAN 
KHUSNUL KHOTIMAH (AKHIR KEHIDUPAN YANG BAIK) 




DDA-DDA SHDHIH DARI Al-Duran dan As-Sunnah 


14 


ife6u»' 1 





"Ya Allah, yang mengarahkan hati, arahkanlah hati-ha- 
ti kami pada ketaatan kepada-Mu." (HR. Muslim no. 2654 
dari Abdullah bin 'Amr al Ash) 


X 0 





"Ya Rabb yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati- 
ku pada agama-Mu." (HR. Ahmad VI/302, Hakim 1/525, Tir- 
midzi no. 3522. Shahih, lihat Shahih at-Tirmidzi 111/171 no. 
2792.) 



"Ya Allah, cukupilah aku dengan rizki-Mu yang halal (hing- 
ga aku dijauhkan) dari yang haram. Cukupkanlah aku den- 
gan karunia-Mu (hingga aku tidak memohon) kepada se- 
lain-Mu." (HR. Ahmad no. 1319, dan at-Tirmidzi no. 3563, 
Al-Hakim no. 1973. Hasan, lihat Silsilah Ahaadits Ash-Sho- 
hihah no. 266.) 





DOA DIBERIKAN PETUNJUK DAN KETAKWAAN 



•J. 

nsp 



"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon petunjuk ketak- 
waan, kesucian (dijauhkan dari hal-hal yang tidak halal/ 
tidak baik) dan kecukupan." (HR. Muslim no. 2721, at-Tir- 
midzi no. 3489 dan Ibnu Majah no. 3832) 


DOA DIBERIKAN KETEGUHAN IMAN 


H 'u£j My buj dJULy 
3 JLj dii! Jl> aii Ibijij cj 'Ulj 






JU0-I i*- J&l 


"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu ia- 
man yang tidak akan lepas, nikmat yang tidak akan habis 
dan menyertai Muhammad St di Surga yang paling tinggi 
selama-lamanya." (HR. Ibnu Hibban no. 2436 di Mawaar- 
id azh-Zham'aan, dari Ibnu Mas'ud radhiallahu'anhu, lihat 
Shahih Mawaarid azh-Zham-aan no. 2065) 



DDA-DDA SHDHIH DARI Al-Duran dan As-Sunnah 


16 


ife6u» >l 






"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dan 
rahmat-Mu, karena tidak ada yang memilikinya kecuali ha- 
nya Engkau." (HR. At-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir no. 
10379, Majma-uz Zawaa-id X/159. Lihat Silsilah Ahaadits 
as-Shahiihah no. 1543.) 


DOA DIBERIKAN PETUNJUK YANG LURUS 


'i 

"Ya Allah, teguhkanlah diriku, jadikanlah diriku pemberi pe- 
tunjuk yang selalu memberi petunjuk." (HR. Al-Bukhari no. 
6333 sebagaimana Doa Nabi Shallallahu'alaihi wassalam ke- 
pada shahabat Jarir radhiallahu'anhu) 

DOA AGAR DIMASUKKAN KE DALAM SURGA DAN 
DILINDUNGI DARI API NERAKA 





"Ya Allah, aku memohon Surga kepada-Mu dan aku memo- 



17 DOA-DOA SHDHIH DARI Al-Duran dan As-Sunnah 




•J. ■$ 

nsp 


hon perlindungan kepada-Mu dari siksa api Neraka." diba- 
ca 3x (secara makna ada di HR. At-Tirmidzi no. 2572, Na- 
saa-l no. 5521. Lihat Shahih Tirmidzi 11/319.) 


DOA MOHON DIPERBAIKI URUSAN DUNIA DAN AKHIRAT 





"Ya Allah, perbaikilah agamaku untukku yang ia merupa- 
kan benteng pelindung bagi urusanku, dan perbaikilah 
duniaku untukku, yang ia menjadi tempat hidupku, serta 
perbaikilah akhiratku yang ia menjadi tempat kembaliku. 
Jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan bagiku dalam 
setiap kebaikan, serta jadikanlah kematian sebagai kebe- 
basan bagiku dari segala kejahatan." (HR. Muslim no. 2720 
dari Abu Hurairah radhiallahu'anhu) 



DDA-DDA SHDHIH DARI Al-Duran dan As-Sunnah 


18 


/fe6u®' 1 




DOA BERLINDUNG DARI KESYIRIKAN 



"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari 
menye-kutukan-Mu, sedang aku mengetahuinya dan aku 
memohon ampunan kepada-Mu atas apa yang aku tidak 
mengetahuinya." (HR. Ahmad no. 19606 dan lainnya dari 
Abu Musa al-7\sy'ari. Lihat Shahiih at-Targhiib wat Tarhiib 
1/121-122 no. 36.) 


DOA MOHON PETUNJUK DAN KETAKWAAN 



"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon petunjuk, ketak- 
waan, kesucian (dijauhkan dari hal-hal yang tidak halal/ti- 
dak baik) dari kecukupan." (HR. Muslim no. 2721) 



ilJLSJlj i£'&\ 





"Ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku dan luruskanlah 
diriku, Ya Allah, sesungguhnya aku memohon petunjuk 
dan kelurusan kepada-Mu/' (HR. Muslim no. 2725 (78)) 

DOA BERLINDUNG DARI SIFAT YANG JELEK DAN 
MOHON DIBERSIHKAN HATI 



"Ya Allah, sesungguhnya aku memahon perlindungan 
kepada-Mu dari kelemahan, kemalasan, sifat pengecut, 
kekikiran, pikun dan adzab kubur. Ya Allah, berikanlah ke- 
takwaan pada diriku dan sucikanlah ia, karena Engkau-lah 
sebaik-baik Dzat yang menyuci-kannya. Ya Allah, sesung- 
guhnya aku berlindung kepada-Mu dari ilmu yang tidak 



DDA-DDA SHDHIH DARI Al-Duran dan As-Sunnah 


20 







ber-manfaat, hati yang tidak khusyu', nafsu yang tidak per- 
nah puas dan do'a yang tidak dikabulkan." (HR. Muslim no. 
2722) 



"Ya Allah, berikanlah ampunan kepadaku atas kesalahanku, 
kebodohanku, juga sikap berlebihanku dalam urusanku, dan 
segala sesuatu yang Engkau lebih mengetahuinya dariku. Ya 
Allah, berikanlah ampunan kepadaku atas canda dan kese- 
riusanku, kesalahanku dan kesengajaanku dan semuanya 
itu ada pada diriku." (HR. Al-Bukhari no. 6399) 


DOA BERLINDUNG DARI FITNAH DAN BERBAGAI 
KEBURUKAN 




21 


DOA-DOA SHDHIH DARI Al-Duran dan As-Sunnah 




•J. ■$ 

nsp 



"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari 
fitnah dan adzab neraka, fitnah dan adzab kubur, keburu- 
kan fitnah kekayaan dan keburukan fitnah kefakiran. Ya Al- 
lah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari fitnah 
Dajjal. Ya Allah, bersihkan-lah hatiku dengan air es dan 
embun, serta sucikanlah hatiku dari segala kesalahan se- 
bagaimana Engkau menyucikan pakaian putih dari koto- 
ran. Dan jauhkanlah antara diriku dengan kesalahan-kes- 
alahanku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur 
dan barat. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepa- 
da-Mu dari kemalasan, perbuatan dosa dan hutang." (HR. 
Al-Bukhari no. 6377 dan Muslim no. 589 (129). Dari Aisyah 



DDA-DDA SHDHIH DARI Al-Duran dan As-Sunnah 


22 


ife6u»' 1 





radhiallahu'anha)) 



"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan ke- 
pada-Mu dari sifat pengecut, aku berlindung kepada-Mu 
dari sifat kikir, dan aku berlindung kepada-Mu dari dikem- 
balikan kepada umur yang paling hina (pikun), serta aku 
berlindung kepada-Mu dari fitnah dunia dan adzab kubur." 
(HR. Al-Bukhari no. 6374.) 


DOA MENDAPATKAN KEBAIKAN DUNIA DAN AKHIRAT 



"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu 'Afiyat- 
kesejahteraan, di dunia dan di akhirat." (HR. At-Tirmidzi no. 
3594, Lihat Shahih at-Tirmidzi 111/185) 



23 


DOA-DOA SHDHIH DARI Al-Duran dan As-Sunnah 




"Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada kami di dunia dan 
kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari adzab ner- 
aka." (HR. Al-Bukhari no. 6389 dan Muslim no. 2690) 

c. DOA PAGI DAN SORE: 






o j£& h fj@i y-i ^4jj v ai 

j uj oijttSJi j u aJ Y? L- 

\lj \l ja 

V3 u i & u 

^ c/t nlsH 

u&k s 

i*i 

(r®« : 0>J( Oj^) 


x x (jS 








Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang ter- 


kutuk 


l. "Allah, tidak ada Rabb (yang berhak disembah) melain- 
kan Dia Yang Hidup Kekal lagi terus menerus mengurus 
(makhlukNya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepu- 
nyaan-Nya apa yang dilangit dan di bumi. Tiada yang 
dapat memberi syafa'at disisi Allah tanpa izin-Nya. Allah 
mengetahui apa-apa yang dihadapan mereka, dan mer- 
eka tidak mengetahui apa-apa dari llmu Allah melaink- 
an apa yang dikehendakiNya. Kursi Allah meliputi langit 
dan bumi. Dan tidak merasa berat memelihara keduan- 
ya. Allah Mahatinggi lagi Mahabesar." (Al-Baqarah:255) 
(dibaca sekali setiap pagi dan sorej (1> 



2. Katakanlah: "Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah 
ilah yang bergantung kepada-Nya segala urusan. Dia 
tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak 
ada seseorang pun yang setara dengan Dia". (Surat 
Al-lkhlas, dibaca pagi dan sore 3 x ) (2) 

(1) HR. Hakim 1/562, Shahih At-Targhib wat Tarhib 1/417-418 no. 662, 
Shahih. 

( 2 ) HR. Abu Daud no.5082, An-Nasaiv 8/250 dan At-Tirmidzi no. 3575, 






•J. ■$ 



3. Katakanlah: "Aku berlindung kepada Rabb yang men- 
guasai Shubuh, dari kejahatan makhluk-Nya, dan 
dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan 
dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang 
mengembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan 
orang yang dengkiapabila ia dengki". (Surat Al-Falaq, 
dibaca pagi dan sore 3 x ) 





Ahmad 5/312, Shahih At-Tirmidzi 3/182 no. 2829, Tuhtatul Ahwadzy 
10/28 no.3646, Shahih At-Targhib wat Tarhib 1/411 no. 649, hasan sha- 
hih. 



DDA-DDA SHDHIH DARI Al-Duran dan As-Sunnah 


26 


ife6u»' 1 





4. Katakanlah: "Aku berlindung kepada Rabb manusia. 
Raja manusia. Sembahan manusia, dari kejahatan (bi- 
sikan) syaithan yang biasa bersembunyi, yang mem- 
bisikkan (keja-hatan) ke dalam dada manusia, dari jin 
dan manusia".( Surat An-Naas, dibaca pagi & sore 3 x ) 



5 "Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan han- 
ya milik Allah, segala puji bagi Allah. Tiada Rabb (yang 
berhak disembah) kecuali Allah Yang Maha Esa, tiada 




sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya pu- 
jian. Dialah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu. Wa- 
hai Rabb, aku mohon kepada-Mu kebaikan di hari ini 
dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepada-Mu 
dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wa- 
hai Rabb, aku berlindung kepada-Mu dari kemalasan 
dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung 
kepada-Mu dari siksaan di neraka dan kubur". (dibaca 
1 x-pagi) (3) 

Dan ketika sore Rasulullah §f membaca : 



(3) 


HR. Muslim 4/2088 no. 2723, Abu Daud no. 5071, At-Tirmidzi 3390, 
shahih 



DDA-DDA SHDHIH DARI Al-Duran dan As-Sunnah 


28 







> M a g e/ 

Kota ■% 


M 


% JHL/t 


J 

T 


"Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya 
milik Allah, segala puji bagi Allah. Tiada Rabb (yang ber- 
hak disembah) kecuali Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu 
bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya pujian. Dialah 
Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku 
mohon kepada-Mu kebaikan di malam ini dan kebaikan 
sesudahnya. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan 
malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku 
berlindung kepada-Mu dari kemalasan dan kejelekan di 
hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepada-Mu dari 
siksaan di neraka dan kubur". (dibaca 1 x - sore) 

Dan ketika pagi Rasulullah H membaca : 


dbj cCias Sjj a. 

iUjj cOjS dLj 

6. "Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami 
memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolon- 
gan-Mu kami memasuki waktu sore. dengan rahmat dan 
pertolongan-Mu kami hidup dan dengan rahmat dan per- 
tolongan-Mu kami mati. Dan kepada-Mu kebangki 




0 f < 


29 


DOA-DOA SHDHIH DARI Al-Duran dan As-Sunnah 




tan (bagi semua makhluk)." (dibaca 1 x - pagi) (4) 


•J. 

nsp 



"Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami mema- 
suki sore & dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami me- 
masuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendak-Mu kami 
hidup dan dengan rahmat dan kehendak-Mu kami mati. 
Dan kepada-Mu tempat kembali (bagi semua makhluk)" 
(dibaca 1 x - sore) 



( 4 ) 


HR. At-Tirmidzi no. 3391, Shahih At-Tirmidzi no. 2700 danAbuDaud 
no. 5068, Ahmad 2/354, Ibnu Majah no 3868, dan Shahih Adabul 
Mufrad no. 911, shahih 



DDA-DDA SHDHIH DARI Al-Duran dan As-Sunnah 


30 


ife6u»' 1 






7. "Ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tidak ada Rabb kec- 
uali Engkau, Engkaulah yang menciptakan aku. Aku adalah 
hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku dengan-Mu 
semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan 
yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang Engkau 
limpahkan kepadaku dan aku mengakui dosaku, oleh kare- 
na itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tiada yang dapat 
mengampuni dosa kecuali Engkau." (dibaca setiap pagi dan 
sore 1 x ) (5) 



8. "Ya Allah, selamatkanlah tubuhku (dari penyakit dan 
yang tidak aku inginkan). Ya Allah, selamatkanlah penden- 
garanku (dari penyakit dan maksiat atau yang tidak aku in- 
ginkanJ.Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku, tiada Rabb 
(yang berhak disembah) kecuali Engkau. Ya Allah, sesung- 
guhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekuturan dan ke- 
takiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur, tiada 


(5) HR. Al-Bukhari 7/150 ( Fathul Bary 11/97-98,130), Ahmad 4/122- 
125, An-Nasaiy 8/279-280 





^Ma^e/ 

/ Kota & 


•J. ■$ 

nsp 


Rabb kecuali Engkau". (dibaca ketika pagi dan sore 3 x) (6) 



9. "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan 
keselamatan di dunia dan akherat. Ya Allah, sesungguhn- 
ya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam ag- 
ama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah au- 
ratku (aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang) dan 
berilah aku rasa aman dari ketakutan. Ya Allah, peliharalah 
aku dari muka, belakang, kanan, kiri dan atasku. Aku ber- 


(6) HR. Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad (Shahih Adabul Mufrad no. 
539), Abu Dawud no. 5090, Shahih Abu Dawud 3/959 no. 4245, Ah- 
mad 5/42, An-Nasaiy dalam 'Amalul Yaum wal Lailah no. 22, Hadits ini 
dihasankan oleh Syaikh Ahmad Asy-Syakir dalam Musnad Ahmad no. 
20309, hasan 


DDA-DDA SHDHIH DARI Al-Duran dan As-Sunnah 



/reBU»' 1 






lindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar 
dari bawahku (aku berlindung dari dibenamkan ke dalam 
bumi). (dibaca setiap pagi dan sore 1 x ) (7) 



10. "Ya Allah Yang Mahamengetahui yang ghaib dan nya- 
ta, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala 
sesuatu dan Yangmerajainya. Aku bersaksi tiada Rabb (yang 
berhak disembah) kecuali Engkau. Aku berlindung kepa- 
da-Mu dari kejahatan diriku, syaitan dan sekutunya, (aku 
berlindung kepada-Mu) dari berbuat kejelekkan atas diriku 
atau mendorong seorang muslim kepadanya". (dibaca seti- 
ap pagi dan sore 1 x ) (8) 


(7) HR. Abu Daud no. 5074, dan Ibnu Majah no. 3871, lihat Shahih Ibnu Ma- 
jah no. 3121, Ahmad 2/25, Hakim 1/517-518, An-Nasaiy 8/282, An-Na- 
saiy fi Amalul Yaum wa Lalilah no. 566, Ibnu Hibban dalam Mawaridul 
Dzom'an no. 2356, Shahih Adabul Mufrad no. 912. Shahih. 

(8) HR. At-Tirmidzi no. 3392 dan Abu Dawud no.5067, lihat Shahih At-Tirmid- 
zi no. 2071, Shahih Adabul Mufrad no. 914, shahih 



3 3 DOA-DOA SHDHIH DARI Al-Duran dan As-Sunnah 






•J. ■$ 




11. "Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas 
nama-Nya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah 
Yang Mahamendengar dan mengetahui". (dibaca ketika 
pagi dan sore 3 x) (9) 



12. "Aku rela Allah sebagai Rabb (untukku dan orang lain), 
Islam sebagai agama dan Muhammad Shallallahu 
'alaihi wassalam sebagai Nabi (yang diutus Allah)".(di 
baca ketika pagi dan sore 3 x) (10) 


( 9 ) 


(10) 


Barangsiapa yang membaca dzikir ini sebanyak 3 kali di pagi hari, 
maka tidak akan ada marabahaya yang akan memudaratkannya hing 
ga sore hari. Dan barangsiapa yang membaca dzikir ini sebanyak 3 
kali di sore hari, maka tidak akan ada marabahaya yang akan memu 
daratkannya hingga pagi hari. (HR. At-Tirmidzi no. 3388, Abu Daud 
no. 5088, Ahmad no. 446 & 476 Tahqiq Ahmad Syakir dan Ibnu Ma 
jah no. 3869, lihat Shahih Ibnu Majah no. 3120, Hakim 1/513, Sha 
hih Adabul Mufrad no. 513, Shahih At-Targhib wat Tarhib 1/413 no. 
655, sanadnya shahih) 

HR. Ahmad 4/337, Abu Daud no. 5072, At-Tirmidzi no. 3389, Sha 



DDA-DDA SHDHIH DARI Al-Duran dan As-Sunnah 


34 


ife6u»' 1 







13. " Wahai Rabb Yang Mahahidup, Wahai Rabb Yang Berdi- 
ri Sendiri (tidak butuh segala sesuatu), dengan rahmat-Mu 
aku memohon pertolongan, perbaikilah segala urusanku dan 
jangan diserahkan kepadaku sekalipun sekejap mata (tanpa 
pertolongan dari-Mu)" (dibaca setiap pagi dan sore 1 x ) (11) 


Dan ketika pagi Rasulullah tt membaca : 



14. "Di waktu pagi kami memegang agama Islam, kalimat ikh- 
las, agama Nabi kita Muhammad H, dan agama ayah kami, 


(ii) 



hih At-Targhib wat Tarhib 1/415 no. 657, An-Nasaiy dalam Amalul Yaum 
wal Lailah no. 4 dan Ibnu Sunny no. 68, dishahihkan oleh Imam Hakim 
dalam Mustadrak 1/518 dan disetujui oleh Imam Adz-Dzahaby, hasan 
HR. An-Nasaiy dan Bazar dan Al-Hakim 1/545, lihat Shahih At-Targhib 
watTarhib 1/417 no. 661, hasan 


B 5 DOA-DOA SHDHIH DARI Al-Duran dan As-Sunnah 






Ibrahim, yang berdiri diatas jalan yang lurus, muslim dan 
tidak tergolong orang-orang yang musyrik". (dibaca 1 x - 
pagi ) (12) 


Dan ketika sore Rasulullah H membaca : 



"Di waktu sore kami memegang agama Islam, kalimat 
ikhlas, agama Nabi kita Muhammad H, dan agama ayah 
kami, Ibrahim, yang berdiri diatas jalan yang lurus, muslim 
dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik" (dibaca 1 
x-sore ) 



15. "Tiada Rabb (yang berhak disembah) selain Allah Yang 


( 12 ) HR. Ahmad 3/406-407, 5/123, Ad-Darimy 2/292 dan Ibnu Sunny da- 
lam Amalul Yaum wal Lailah no. 34, Misykatul Mashabiih no. 2415, Sha 
hih Jamiush Shaghir no. 4674, shahih 


DDA-DDA SHDHIH DARI Al-Duran dan As-Sunnah 








Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan 
dan bagi-Nya segala puji. Dia Mahakuasa atas segala se- 
suatu". (dibaca 10 x pagi atau sore) (13) atau dibaca (1 x 
-pagi) (14) 



16. "Tiada Rabb (yang berhak disembah) selain Allah 
Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kera- 
jaan dan bagi-Nya segala puji. Dia Mahakuasa atas segala 
sesuatu". (dibaca setiap pagi dan sore 100 x) (15) 



17. "Mahasuci Allah, aku memuji-Nya sebanyak makh- 
luk-Nya, sejauh kerelaan-Nya, seberat timbangan Ar- 
sy-Nya, dan sebanyak tinta tulisan kalimat-Nya". (dibaca 


d3) HR. Muslim no. 2693, Ahmad no. 18704, Silsilah Shahihah no. 113 & 
114, Shahih At-Targhib wat Tarhib 1/416 no. 660, shahih 
d4) HR. Abu Daud no. 5077, Ibnu Majah no. 3867 Shahih Jamiush 
Shaghir no. 6418, Misykatul Mashabiih no. 2395, Shahih At-Targhib 
wat Tarhib 1/414 no. 656, shahih 
(i5) HR. Al-Bukhari no. 3293 dan Muslim no. 2691, shahih 



37 


DOA-DOA SHDHIH DARI Al-Duran dan As-Sunnah 





ketika pagi 3 x) (16) 



18. "Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu 
yang bermantaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diteri- 
ma". (dibaca ketika pagi, sesudah shalat Shubuh 1 x) (17) 





19. "Mahasuci Allah, aku memuji-Nya". (dibaca setiap pagi 
dan sore 100 x) (18) 


<ulj OjjIj aM 


20. "Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat 
kepada-Nya". (dibaca setiap hari 100 x ) (19) 



21. "Aku berlindungdengan kalimat-kalimat Allahyangsem- 

(16) HR. Muslim no. 2726, Syarah Muslim 17/44, shahih 

(17) HR. Ibnu Majah no. 925, Ahmad 6/294, 305, 318, 322 dan Ibnu Sunny 
dalam Amalul Yaum wal Lailah no. 102, shahih 

(18) HR. Muslim no. 2691, Syarah Muslim 17/17-18, Shahih At-Targhib wat 
Tarhib 1/413 no. 653, shahih 

(19) HR. Al-Bukhari no. 6307 dan Muslim no. 2702, shahih 







purna, dari kejahatan sesuatu yang diciptakan-Nya". 

(dibaca ketika sore 3 x) (20) 

Ibnul Qayyim rahimahullah (wafat 751 H) berkata, 




'Tidak ada yang seperti TAUHID dalam menolak musi- 
bah-musibah yang terjadi di dunia. Oleh karena itu doa agar 
dihilangkannya kesusahan adalah dengan tauhid. Dan doa Nabi 
Yunus di dalam perut ikan yang beliau panjatkan agar Allah 
menyelamatkan dan mengeluarkannya dari ke-susahan ada- 
lah dengan TAUHID. Tidak ada yang dapat menjerumuskan ke 
dalam kesusahan-kesusahan yang terbesar kecuali dosa syirik. 
Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan darinya kecuali den- 
gan TAUHID. Maka tauhid adalah sebab terlindungi, terjaga, 
terbentengi dan terselamatkannya alam semesta." Dan hanya 
Allahlah yang memberikan taufiq. (Lihat Al-Fawaid hal 53) 


( 20 ) HR. Ahmad 2/290, An-Nasaiy dalam Amalul Yaum wal Lailah no. 

590, Ibnu Sunny no.68, Shahih At-Targhib wat Tarhib 1/412 no. 652, 
Shahih Jamiush Shaghir no. 6427, shahih 



39 


DOA-DOA SHDHIH DARI Al-Duran dan As-Sunnah 






DAFTAR PUSTAKA 


1. Al-Qur'an al Kariim. 

2. Kutubus Sab'ah (Shohih Bukhori dengan 
Syarahnya Fathul Bari, Shohih Muslim, Sunan 
Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, 
Sunan An-Nasa-i, Musnad Imam Ahmad) 

3. Fathul Bari Syarah Shohih al-Bukhori, al-Hafizh 
Ibnu Hajar al-Asqalani, cet. Daarus Salam, 1421 H. 

4. Shohih At-Targhib wat Tarhiib - Syaikh 
Muhammad Nashiruddin al-Albani, Almaktab al 
Ma'arif 1421 H 

5. Silsilah Ahaadits Ash-Shohihah - Muhammad 
Nashiruddin al-Albani, Almaktab al Ma'arif 1415 H 

6. Tashhih ad-Du'a oleh Syaikh Bakr bin Abdullah 
Abu Zaid 'Ashimah, KSA 

7. Doa dan Wirid, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir 
Jawas, Pustaka Imam as-Syafii 


DDA-DDA SHDHIH DARI Al-Duran dan As-Sunnah 


40 





Kegiatan Yayasan Kota Magelang Mengaji 

MIKOSEJUM (Minum Kopi Sebelum Jum'atan) 

Gratis, rutin disediakan kopi murni aseli Arabika/Robus- 
ta. Tujuan: semoga Allah memudahkan kita untuk sholat 
Jumat tanpa mengantuk. 

MAKSIJUMBARO (Makan Siang Jum'at Barokah) 

Gratis, rutin disediakan makan siang bersama Yayasan 
Kota Magelang Mengaji yang bekerjasama dengan Warung 
Mujarab. 

MA'HAD TAHFIZH AL-QUR'AN TERPADU, PUSAT PEMBE- 
LAJARAN BAHASA ARAB & DAURAH ANAK 

Gratis, akan disediakan asrama & sekolah terpadu serta 
training daurah bagi kaum muslimin yang kurang mampu. 

PEMBAGIAN HAND SANITIZER dan BUKU-BUKU ISLAMI 

Gratis, dibagikan hand sanitizer dengan disertai buku- 
buku agama kepadakaummuslimin ketikawabah Covid-19 
masih merajalela di Kota Magelang dandaerahsekitarnya. 

Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita 
untuk membantu apa saja yang bisa dibantu agar ke- 
giatan tersebut bisa bermanfaat bagi kaum muslimin. 

Silahkan bagi yang berkenan untuk berdonasi di re- 
kening resmi Yayasan Kota Magelang Mengaji, No. 
rek. 7135121678 Bank Mandiri SyarKah Cabang KCP 
Kota Magelang, konfirmasi via WA. 082327700400 








Bersama 

Ustadz Zaki Abu Usaid 


Live Streaming 
Setiap jam 16.30 -18.00 


link live streaming 

https://rn.facebook.com/kajiansunnahmagelang/ 


Hari Senin 


Hari Selasa 


Hari Kamis 


Hari JurrTat 


Kitab Riyadhus Sholihin 


Kitab Bulughul Maram 
= Kitabus Siyam 


Kitab Syarah Tsalatsatul Ushul - 


Kitab AI-Qoulul Mufid 
'Ala Kitabit Tauhid 


Hari Sabtu 



Hari Ahad 


Kitab Al-Minhaj al-Firqatun Najiyah 


Kitab Syarah Hilyah Tholibil llmi 


























